Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


151 

{Pelajaran Keempat Puluh Tujuh} 

BAB 'AMIL-'AMIL JAZEM 

Bagian Keenam 

U Penjelasan: 

6. Huruf ("elclilj "V), yakni La Naahiyah dan La Du'aiyyah. 

La Naahiyah, yakni La yang mengandung makna larangan. 

Contoh: 

"dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan." [QS. Al- 

An'aam:151] 

{ijjil \jfc2S 

"Dan janganlah kamu mendekati zina." [QS. Al-lsraa :32] 

Lihatlah dua Fi'il Mudhari' pada dua ayat diatas (Lj^) dan 

Keduanya di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf La 
Naahiyah. Alamat Jazem kedua Fi'il Mudhari' tersebut adalah Hadzfun Nun (membuang 
Huruf Nun), karena dia jenis al-Af'alul Khamsah. 

La Du'aiyyah, yakni La yang mengandung makna doa atau permohonan. 

Contoh: 

I Jl oj \j Luj 

"Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami (salah karena) lupa atau tidak 

sengaja." [QS. Al-Baqarah:286] 

si jJu y 'i \2j 

"(Mereka berdoa): "Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada 
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami." [QS. Ali lmran:8] 

Lihatlah dua Fi'il Mudhari' pada dua ayat diatas dan (£j^)! 

Keduanya di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf La 
Du'aiyyah. Alamat Jazem kedua Fi'il Mudhari' tersebut adalah Sukun, karena dia jenis Fi'il 
Mudhari' Shahihul Akhir. 




artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


152 

S Apakah perbedaan antara La Naahiyah dan La Du'aiyyah ? 

Yang membedakan adalah jika yang dituju adalah Allah, maka dia adalah La Du'aiyyah. Akan 
tetapi jika yang yang dituju adalah selain Allah, maka dia adalah La Naahiyah. 

Dengan ini selesailah kita dari pembahasan Amil-amil Jazem bagian pertama, yakni Amil-amil 
yang hanya menjazemkan satu Fi'il Mudhari' saja. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian 
kedua, yakni pembahasan Amil-amil yang menjazemkan dua Fi'il Mudhari'. 


jsS Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy 
16 Jumadal Ula 1437/ 25 Pebruari 2016 
di kota Ambon Manise 
WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



